Kino 8 - Kino Baru
http://members.tripod.com:80/~Pucuk_Limau_Pelangi/kinobaru.htm

Menengok ke belakang, ke kehidupan Kino yang bergejolak, kita melihat mosaik aneka warna. Kadang juga seperti jalan berliku menanjak, lalu tiba-tiba menurun setelah tiba di puncak .... dan meluncurlah cerita dengan deras.

apa yang harus dilakukan seorang muda ketika bergumul dengan bauran kehidupan ? Apakah ada hak untuk benar-benar mencintai seseorang atau itu semata ilusi damai yang didramatisasi?.

Lalu kita menyoal rasa dan suara hati. Menyoal betapa maya sebetulnya kerinduan itu.

Lalu kita diam. Selamanya semuanya akhirnya bermuara pada diam.

Bagi yang baru pertama ke sini, silakan simak "Kisah Awal" [http://members.tripod.com/~Pucuk_Limau_Pelangi/arsip/ka_kiri.htm]

Mbak Rien
Alma
Trista
Binar Bintang
Twilight Zone


Setelah itu, ada rangkaian cerita "Pulang" (antara lain berisi Kembang Semusim) [http://members.tripod.com/~Pucuk_Limau_Pelangi/arsip/pulang1.htm]

Kini, mari baca rangkaian kisah hidup Kino selanjutnya:

Kartu Biru Itu....
Kerinduan Indi
Kecemburuan kita
Suara sunyi 1 dan 2
Sang troubadour 1 sampai 4
